SILABUS PELAJARAN MA'HAD AL-'ILMI 
SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 1432-1433 H 

PELAJARAN: USHUL FIQIH DAN QAWA'ID FIQHIYAH 

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Rujukan: Jam'ul Mahshul 

Jumlah Pertemuan: 12 kali pelajaran, 1 kali cadangan, dan 1 kali evaluasi akhir 

Durasi Pelajaran: 90 menit/pertemuan 

Jadwal: Sabtu, Pkl. 16.00 - 17.30 WIB 

Mulai: 24 September 2011 

Libur: 5 November 2011 (Idul Adha) 

Berakhir: 17 Desember 2011 

Evaluasi Akhir Semester: 24 Desember 2011 

KUIS 

Jumlah Kuis: 9 kali 

Periode Kuis: Setiap selesai satu pembahasan 

Metode Kuis: Soal lisan jawaban tertulis 

EVALUASI 

Metode Evaluasi Akhir: Soal dan jawaban tertulis 

Nilai Akhir: Akumulasi nilai kuis dengan nilai evaluasi akhir semester 



RINCIAN SILABUS 



NO 


TANGGAL 


MATERI 


HAL. KITAB 


1 


24 Sept 2011 


Hukum perkara-perkara yang mukallaf diberi kebebasan untuk 
memilih, Contoh permasalahan dalil yang umum dan dalil 
yang khusus (masalah pertama). Kuis untuk materi hal. 147 - 
148 


147 - 150 


2 


1 Okt 2011 


Pembahasan kuis sebelumnya. Contoh permasalahan dalil 
umum dan dalil khusus (masalah kedua - keenam) 


150-155 


3 


8 Okt 2011 


Pada asalnya mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
selama tidak ada pengecualian. Kuis untuk materi hal. 149 - 
155 


156 


4 


15 Okt 2011 


Pembahasan kuis sebelumnya. Hukum perkara yang dinafikan 
oleh pembuat syariat, ujukan bentuk akad kembali kepada 
urf/adat setempat 


157 - 159 


5 


22 Okt 2011 


Kuis untuk materi hal. 156 - 159. Penutup; metode 
penetapan hukum syariat serta mengenai ijtihad dan taklid. 
Pembahasan kuis 


160 - 164 


6 


29 Okt 2011 


Kuis untuk materi hal. 160 - 164. Pembahasan kuis. 




7 


5 Nov 2011 


Muroja'ah bersama: Qawa'id Fiqhiyah, kaidah pertama - 
kesepuluh. Kuis materi hal 99 - 132 


99-132 


8 


12 Nov 2011 


Pembahasan kuis sebelumnya. Muroja'ah bersama: 
Penunjukan lafal; nash dan zahir, manthuq dan mafhum. 
Kuis materi hal 43 -51. 


43-51 


9 


19 Nov 2011 


Pembahasan kuis sebelumnya. Muroja'ah bersama: Hakikat 
dan majas, dalil umum dan khusus, muthlaq dan muqayyad. 
Kuis materi hal 56 - 68. 


56-68 


10 


26 Nov 2011 


Pembahasan kuis sebelumnya. Muroja'ah bersama: Mujmal 
dan mubayyan, muhkam dan mutasyabih, nasikh dan 
mansukh. Kuis materi hal 69 - 83 


69-83 


11 


3 Des 2011 


Pembahasan kuis sebelumnya. Muroja'ah bersama: Ijma' dan 
qiyas. Kuis materi hal 92 - 98 


92-98 


12 


10 Des 2011 


Pembahasan kuis terakhir 




13 


17 Des 2011 


Cadangan 




14 


24 Des 2011 


Evaluasi Akhir Semester 


99-164 



